




KRISIS 

DUNIA 


| dan jalan inetwjtA 

PERDAMAIAN 


Dunia sedang melewati masa-masa yang sangat 
bergejolak. Krisis ekonomi global terus menampakkan 
ancaman bahaya baru dan lebih buruk hampir setiap 
minggu. Situasi yang sama dengan masa ketika 
sebelum Perang Dunia II meletus terus disebut-sebut 
dan nampak jelas bahwa berbagai peristiwa sedang 
menggiring dunia kepada situasi yang belum pernah 
terjadi sebelumnya, melaju menuju Perang Dunia III 
yang mengerikan. 

Dalam buku ini. Yang Mulia Mirza Masroor Ahmad, 
Pemimpin Jemaat Muslim Ahmadiyah Internasional 
memperingatkan dunia yang sedang dengan cepat 
menghampiri bahaya dan bagaimana caranya agar kita 
bisa mencegah bencana dan beliau memberikan uraian 
tentang jalan menuju kedamaian. 


ISBN ^'Jfl-UDB-1453'i 






























